WikipediA 


Bahasa Romani 


Bahasa Rom, juga disebut Romani atau Gipsi adalah 
salah satu bahasa Indo-Eropa cabang Indo-Arya yang 
dituturkan di wilayah Eropa. Meskipun bahasa ini 
dituturkan di Eropa, bahasa ini memiliki hubungan 
kekerabatan dengan bahasa-bahasa di India. Cabang 
bahasa Rom yang terbesar adalah Romani Vlax (sekitar 
500.000 penutur), Balkan Romani (600.000 penutur),dan 
Sinte Romani (300.000). Orang Rom, penutur bahasa ini 
banyak mencampur kosakata bahasa-bahasa yang 
dituturkan di negerinya dengan bahasa ini. 

Referensi 


1. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Romani". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 


Romani 


Dituturkan di 


Etnis 

Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


romani chib 

Semenanjung Balkan, Eropa 
Timur 

Orang Rom 

4 juta orang atau mungkin lebih 
banyak (2011) 

Indo-Eropa 

■ Indo-lran 

■ Indo-Arya 

■ Hindi? 

■ Romani-Domari? 

■ Romani 


Diakui 
sebagai 
bahasa 
minoritas di 


Status resmi 

Albania, 

Belanda, Bosnia dan 
Herzegovina, Bulgaria, 
Finlandia , Hungaria , 

Inggrjs, Jerman , Kolombia , 
Kosovo , Macedonia , 

Norwegia, Prancis, 

Polandia , Portugal , 

Rumania , Rusia, Slowakia , 
Serbia, Swedia, 


Yunani 

Kode bahasa 
ISO 639-2 rom 

ISO 639-3 rom - kode inklusif 

Kode individual: 

rmn (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=rmn) - Romani Balkan 

rml (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=rmi) - Romani Baltik 

rmc (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=rmc) - Romani Karpatia 

rmf (http://www-01.sil.Org/i 













































so639-3/documentation.asp?id 
=rmf) - Kalo Finlandia 

rmo (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=rmo) - Romani Sinte 
rmy (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=rmy) - Romani Vlax 

rmw (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=rmw) - Romani Wales 

Glottolog romal329 (http://glottolog.o 
rg/resource/languoid/id/roma 
1329 ) 13=1 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Romani&oldid=15392014" 


Halaman ini terakhir diubah pada 26 Juli 2019, pukul 15.27. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





























